Outline Perkuliahan 

Matakuliah Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) 
Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 


IDENTITAS 

Dosen 

Fakultas 

Prodi 

Kode Matakuliah 

Matakuliah 

Jumlah SKS 

Semester/kelas 

Hari/jam 

Ruang 


Moh. Syifa’ul Hisan, S.E.I., M.S.I 
Syariah 

Hukum Ekonomi Syariah 

Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf (ZISWAF) 
2 SKS 
VII / MU 2 

Jumat/07.30-09.00 WIB 
G7 


DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif 
mengenai zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWaf) yang selama ini menjadi sumber 
pendapatan untuk membangun ekonomi umat. Dalam wacana modern saat ini, kajian mengenai 
manajemen ZISWaf sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius mengingat potensinya 
dalam mengentaskan kemiskinan sangat besar. Di samping itu, kemajuan zaman yang begitu 
pesat menjadikan segala aspek kehidupan memiliki daya tawar yang semakin tinggi. Hal ini 
dapat disaksikan dengan semakin tinggi tingkat produktifitas suatu usaha serta munculnya 
berbagai profesi yang cukup menjanjikan. Besarnya potensi pendapatan yang dapat 
dipergunakan untuk mengentaskan problem utama masyarakat (kemiskinan) apabila tidak 
dikelola dengan baik maka tentu tidak ada artinya. Ibarat pepatah yang mengatakan “al-haqqu 
bila nidzamin yaghlibuhu al-bathil bi nidzamin 

Implikasi dari MK Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf ini diharapkan 
mahasiswa dapat berfikir kritis dalam menangkap pemikiran berbagai madzhab hukum dalam 
mengkaji pokok-pokok masalah terkait perubahan dan perkembangan obyek dan sasaran sesuai 
dengan kemajuan masyarakat serta pengelolaannya. Bahasan Pokok meliputi praktik zakat, 
infaq, shadaqah dan wakaf serta pengelolaannya pada masa awal Islam, masa pertumbuhan dan 
kemajuan Islam, hingga masa kontemporer saat ini. 


JADWAL KULIAH DAN TOPIK INTI 


Pertemuan 

ke- 

Pokok Bahasan 

Sub Pokok Bahasan 

Keterangan 

I 

Kontrak Belajar 

OverView Rencana Kuliah 

Deskripsi 
dan tanya 
jawab 

II 

Dasar-Dasar Manajemen 

Anjuran manajemen, pengertian 
manajemen, tahapan-tahapan 
perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksaan, dan monitoring 
pengelolaan zakat. 

Interactive 

lecturing 

III 

Zakat. 

Definisi, sumber hukum, 

kedudukan, fungsi, tujuan, 
objek zakat dan kalkulasinya 

Interactive 

lecturing 

IV 

Muzakki, Asnaf dan Amil 

pengertian, kriteria, dan 

konteks mustahiq 8 asnaf di 
Indonesia). 

Interactive 

lecturing 

V 

Manajemen Fundrising 

Zakat dan Pemasaran Amil 

- Manajemen fundrising zakat 

- Strategi dan taktik 

pemasaran amil 

Makalah I 
dan diskusi 






VI 

Managemen pengelolaan 

dan Pendistribusian Zakat 

- Strategi pengembangan 

dana zakat 

- Program amil zakat 

(pemberdayaan ekonomi, 

sosial, dakwah dan 

advokasi) 

- Managemen Risiko 

Pengelolaan Zakat 

Makalah II 
dan diskusi 

VII 

Organisasi pengelola zakat 
(Amil) 

- Kriteria amil zakat 

- Macam-macam amil zakat 

- Tipologi Lembaga 

Pengelola Zakat 

- Mekanisme pengawasan 

Makalah III 
dan diskusi 

VIII 

Ujian Tengah Semester 
(UTS) 



IX 

Manajemen Infak dan 
Shadaqah 

- Makna infak dan shadaqah 

- Manajemen Corporate 

social responsibility (CSR) 

Makalah IV 
dan diskusi 

X 

Wakaf 

Definisi, sumber hukum, 

kedudukan, fungsi, tujuan, 
syarat-syaratnya 

Makalah V 
dan diskusi 

XI 

Manajemen SDM (nazhir) 
dalam lembaga pengelola 
wakaf 

Definisi, Ketentuan Nazhir 
Menurut UU Nomor 41 tahun 
2004, Nazhir wakaf 

profesional, Tugas-tugas 

Nazhir, kriteria memilih nazhir. 

Makalah VI 
dan diskusi 

XII 

Pencatatan dan pendaftaran 
harta wakaf 

Problematika pencatatan harta 
wakaf di Indonesia, harta wakaf 
yang perlu dicatat, mekanisme 
pencatatan dan pendaftaran 
harta wakaf. 

Makalah 
VII dan 
diskusi 

XIII 

Pengelolaan wakaf tunai 
dan Pelaksanaan proyek 
wakaf produktif 

Manajemen fundrising wakaf 
uang, tujuan dan metode 
fundrising, pengembangan 

wakaf uang, tantangan 

pengembangan wakaf uang, 
solusi pemberdayaan wakaf 
uang 

Makalah 
VIII dan 
diskusi 

XIV 

Manajemen badan wakaf 
indonesia (BWI) 

Legalitas BWI, Visi & Misi, 
tugas dan wewenang, tantangan 
BWI, struktur organisasi BWI 

Makalah IX 
dan diskusi 

XV 

Pengelolaan wakaf di dunia 
Internasional (Mesir, 

Malaysia, Arab Saudi, dan 
negara non muslim) 

- Pengelolaan wakaf di Mesir 

- Pengelolaan wakaf di 

Malaysia 

- Pengelolaan wakaf di Arab 
Saudi, 

- Pengelolaan wakaf di negara 
non muslim 

Makalah X 
dan diskusi 

XVI 

Ujian Akhir Semester 
(U AS) 


Dosen & 

Mahasiswa 


REFERENSI 

M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat , Jakarta: Kencana, 2008. 

UU Zakat no 23 tahun 2011 

Yusuf Qardhawi, Ficjh Zakat (Dirasah Muqaranah li ahkamiha wa filsafatiha fi dhoui al-Qur’an 
wa al-Sunah), Beirut: Muassisat al-Risalah, 1973 




Sofyan Safri Harahap, Menuju Perumusan Teori Akuntansi Zakat, Jakarta: Pustaka Quantum, 

2001 . 

April Purwanto, Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat (Yogyakarta: Sukses, 
2009), hlm.12 

Untung, Hendrik Budi. 2008. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika. 

Mohammed, Jawed Akhtar. 2007. Corporate Social Responsibility in Islam. Disertasi: Faculty of 
Business New Zealand. 

Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajji.1416 H, Ahkam Al-Awqaffi Al-Fiqh Al-Isldmi. Kuwait. 

Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, Jakarta: Dirjen Bimasa Islam, 2007 

Mukhlisin Muzarie, Sukses Pemberdayaan Wakaf di Ponpes Darussalam Gontor, Yogyakarta: 
Pustaka Dinamika, 2011 

UU No. 41 Tahun 2004 ttg Wakaf & PPNo.42 Tahun 2006 ttg Pelaksanaan UU No.41 Th.2004 
ttg Wakaf 

Qahaf. M undz i x,Manajemen Wakaf Produktif, terjemahan Muhyiddin MasRida. Jakarta, Khalifa, 
2005 

Abu Zahrah, Muhammad. 1995. Muhadharat fi Al- Waqf. Darussalam. Cairo. 

Al-Kabisi, Muhammad. 1943. Masyru’iyah Al-Wakf Al-Ahli wa Madza Al-Maslahah Fihi. 
Baghdad: Lembaga Riset dan Studi Kearaban. 

Djunaidi, Achmad. 2008. Menuju Era Wakaf Produktif, Cet. V. Jakarta: Mumtaz Publising. 
Al-waqf al-Islamy, Tatawwuruhu, Iradatuhu, Tanmiyatuhu, 2000, Damaskus, Dar al-Fikr 

Anjuran: 

Abdullah Zaky al Kaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2002 
Didin Hafiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Pers,2002. 
Referensi lain yang terkait dengan materi manajemen ZISWaf 

EVALUASI PROSES DAN PRODUK BELAJAR 

Penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara portofolio terhadap hasil penugasan dan tes 
yang diberikan sepanjang proses perkuliahan. Aspek-aspek evaluasi sebagaimana yang dimaksud 
meliputi: 

a. Kehadiran/presensi : 10% 

b. Ujian Tengah Semester : 30% 

c. Ujian Akhir Semester : 30% 

d. Portofolio (kumpulan tugas) : 30% 

DESKRIPSI EVALUASI PROSES DAN HASIL 

a. Kehadiran mahasiswa yang dibuktikan dengan tanda tangan presensi 

b. Ujian tengah semester merupakan evaluasi berupa tes tertulis (atau lisan) atas materi yang 
diberikan sejak awal perkuliahan sampai sebelum ujian tengah semester 

c. Ujian akhir semester merupakan evaluasi berupa tes tertulis (atau lisan) atas materi yang 
diberikan setelah tengah semester hingga akhir semester 

d. Portofolio merupakan kumpulan tugas baik individu maupun kelompok yang harus 
dikerjakan sepanjang perkuliahan, termasuk partisipasi (keterlibatan mahasiswa dalam 
tanya jawab dan diskusi secara aktif dalam memberikan konstribusi pemikiran baik 
berupa pertanyaan maupun komentar). Pada proses pembelajaran portofolio tersebut 
diberi skor sesuai dengan tingkat kesulitannya. 




LAIN-LAIN 


Bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini ditekankan untuk: 

a. Menjadikan out line perkuliahan ini sebagai acuan dalam mengikuti seluruh proses 
pembelajaran mata kuliah Manajemen Ziswaf 

b. Berpartisipasi secara maksimal 

c. Menggunakan setiap peluang yang ada sebaik mungkin untuk memperoleh pengetahuan 
dan nilai 

d. Mengkomunikasikan kepada dosen, jika menghadapi problem dalam pelaksanaan 
tugas/hal yang terkait dengan mata kuliah pada perkuliahan ini. 

e. Berpegang teguh pada kode etik mahasiswa yang berlaku di IAIN Jember, khususnya 
sopan santun berpakaian dan batas minimum perkuliahan 75%. 

f. Tidak melakukan/menggunakan sesuatu apapun yang dapat mengganggu konsentrasi dan 
aktivitas pembelajaran. 

g. Mentaati kedisiplinan waktu dengan toleransi keterlambatan maksimum 15 menit. 

PANDUAN PELAKSANAAN TUGAS MAKALAH DAN PRESENTASI 


1. Kriteria Presentasi 

a. Kejelasan dalam penyampaian ide : 20% 

b. Kekuatan argumentasi/kontribusi keilmuan : 30% 

c. Pengaturan waktu : 15% 

d. Penguasaan forum : 15% 

e. Penggunaan teknik komunikasi : 20% 

2. Kriteria Penulisan makalah 

a. Dibuat secara individu atau kelompok 


b. Ditulis dengan menggunakan tekn ik penulisan ilmiah 

c. Memuat minimal pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan 

d. Panjang makalah minimal 8 lembar halaman kwarto, dengan 1 Vi spasi 


3. Kriteria Penilaian makalah 

a. Sistematika pembahasan : 20% 

b. Kedalaman analisis masalah : 20% 

c. Konsistensi antara isi dan kesimpulan : 20% 

d. Penggunaan referensi : 20% 

e. Teknik penulisan ilmiah : 20% 

4. Kriteria partisipasi 

Sama dengan kriteria presentasi 


Jember, 11 September 2020 
Dosen Pembina, 


Moh. Svifa’ul Hisan, S.EI., M.S.I 





